WikipediA 


Bahasa Yunani Abad Pertengahan 


Bahasa Yunani Abad Pertengahan, yang juga dikenal 
sebagai bahasa Yunani Bizantium, adalah tahap bahasa 
Yunani antara akhir era Klasik pada abad ke-5 sampai ke-6 
dan akhir Abad Pertengahan , yang secara konvensional 
bermula pada penaklukan Utsmaniyah atas Konstantinopel 
pada 1453. Dari abad ke-7 dan seterusnya, bahasa Yunani 
menjadi satu-satunya bahasa administrasi dan 
pemerintahan dalam Kekaisaran Bizantium . Tahap bahasa 
tersebut dideskripsikan sebagai bahasa Yunani Bizantium. 
Pembelajaran bahasa dan sastra Yunani Abad Pertengahan 
merupakan cabang dari Pembelajaran Bizantium, atau 
Bizantinologi , pembelajaran sejarah dan budaya 
Kekaisaran Bizantium. 

Pemulaan bahasa Yunani Abad Pertengahan bermula pada 
awal abad ke-4, tepamya pada tahun 330 Masehi, ketika 
pusat politik Kekaisaran Romawi dipindahkan ke 
Konstantinopel , atau pada tahun 395 Masehi, ketika 
Kekaisaran tersebut dibagi menjadi dua bagian. 


Daftar isi 

Lihat pula 
Referensi 
Sumber 

Bacaan tambahan 
Pranala luar 


Bahasa Yunani Abad Pertengahan 

Bahasa Yunani Bizantium 

'EAAr|viKr| 

Elliniki 

Wilayah 

timur Mediterania 

Era 

berkembang menjadi Bahasa 
Yunani Modern pada sekitar 
tahun 1500 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 

■ Hellenik 

■ Bahasa Yunani Abad 
Pertengahan 

Bentuk 

awal 

Proto-Yunani 

■ Bahasa Yunani Kuno 

■ Koine 

■ Bahasa Yunani Abad 
Pertengahan 

Sistem 

penulisan 

Abjad Yunani 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

grc (seperti hanya bahasa Yunani 
KunoPI 

LINGUIST 

qgk (http://niultitree.org/code 

List 

s/qgk) 

Glottolog 

Tidak ada 


Lihat pula 

■ Yunani Bizantium 


Referensi 


1. ^ Kode terpisah "gkm" diusulkan untuk inklusi dalam ISO 639-3 pada 2006. ("Change reguest 
documentation for: 2006-084" . Sil.org. Diakses tanggal 2015-08-09.) 


Sumber 


Lombard, Maurice (2003). The Golden Age 
of Islam. Markus Wiener Publishers. ISBN 1- 
55876-322-8. 


Mango, Cyril A. (1980). Byzantium: The 
Empire of New Rome . New York: Charles 
Scribner's Sons. ISBN 0-684-16768-9. 



































■ Ostrogorsky, George (1969). History ofthe 
Byzantine State. New Brunswick, New 
Jersey: Rutgers University Press. ISBN 0- 
8135-1198-4. 

Bacaan tambahan 


■ Toufexis, Notis (2008). "Diglossia and 
register variation in Medieval Greek". 
Byzantine and Modem Greek Studies. 32 (2): 
203-217. doi:10.1179/174962508X322687. 


■ Andriotis, Nicholas P. (1995). History ofthe 
Greek Language. Thessalonica, Greece: 
Institute of Neo-Hellenic Studies. 

■ Browning, Robert (1983). Medieval and 
Modern Greek. Cambridge, United Kingdom: 
Cambridge University Press. ISBN 0-521- 
29978-0. 


■ Horrocks, Geoffrey (2010). Greek: A History 
ofthe Language and its Speakers. John 
Wiley and Sons. ISBN 1-4051-3415-1. 

■ Tonnet, Henri (2003). Histoire du grec 
moderne: la formation d'une langue. 
L'Asiathegue Langues du monde. ISBN 2- 
911053-90-7. 


Pranala luar 


■ Penggunaan bahasa Yunani di Kekaisaran Bizantium (http://www.fordham.edu/halsall/med/ma 
ngo.html) 

■ Tata Bahasa Proyek Bahasa Yunani Abad Pertengahan (1100-1700), Universitas Cambridge 
(http://www.mml.cam.ac.uk/greek/grammarofmedievalgreek/) 

■ Blog Bahasa Yunani Modern Awal (utamanya berbahasa Yunani) (http://www.early-modern-gre 
ek.org) 

Templat:Bahasa Yunani 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Yunani_Abad_Pertengahan&oldid=11806384" 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Agustus 2016, pukul 08.37. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagJSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat 
Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






